WikipediA 


Bahasa Melayu Makassar 


Bahasa Melayu Makassar (mfp) atau yang dikenal 
dengan Logat Makassar adalah salah satu bentuk bahasa 
Melayu yang dimasukkan dalam kelompok Trade Malay 
("Melayu Pasar"). Bahasa ini awalnya digunakan sebagai 
bahasa perdagangan di lingkungan pelabuhan Makassar, 
Sulawesi Selatan. Setelah era kemerdekaan, penutur 
Bahasa Melayu Makassar semakin bertambah setelah 
penerapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. 
Bahasa Melayu Makassar adalah bahasa Lingua Franca 
untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. 


Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Bahasa Melayu 
Makassar". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 


Bahasa Melayu Makassar 


Logat Makassar 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Sulawesi Selatan, dan 

Sulawesi Barat 

Rumpun 

Campuran Melayu dan 

bahasa 

Makassar 


■ Bahasa Melayu Makassar 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

mfp 

Glottolog 

maka!305 ( http : //glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/maka 


1305 jW 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Melayu_Makassar&oldid=17151667" 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 Juli 2020, pukul 11.56. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























